13 juni 22 kursus digital marketing 


Judul: Optimalkan Bisnis Anda Menggunakan Sosial Media dengan Belajar Kursus 
Digital Marketing 


Seo: Kursus Digital Marketing, Belajar Tips dan Trik Jago Berbisnis Online 


Deskripsi: Jangan taunya suka belanja online saja! Mulai bisnis online Anda 
dengan belajar di kursus digital marketing bersama Flashcom. 


Siapa sih jaman sekarang yang tidak kenal dengan platform jual beli di internet? 
Mau itu sebuah platform e-Commerce, marketplace, sosial media dan 
sebagainya. Pernah dengar tidak bahwa jualan secara online bisa meraup 
banyak keuntungan? Nah karena itulah di era ini banyak yang mempelajari cara 
jual beli melalui internet. Keterampilan tawar menawar atau produk yang bagus 
saja tidak cukup, tetapi Anda harus pandai dalam pembuatan konten dan 
optimalisasi platform jual beli, yang mempengaruhi citra produk yang dijual. 
Lalu Anda bingung karena belum punya keahlian dalam pemasaran digital? 
Kursus digital marketing di Flashcom menjadi solusi yang tepat untuk Anda. 


Kami dapat memberikan bantuan kepada Anda yang ingin mempelajari digital 
marketing dengan memberikan tenaga pengajar yang sudah berpengalaman 
dibidangnya. Memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, 
menyenangkan dan mudah untuk dimengerti. Anda juga bisa langsung mencoba 
mempraktekkan teori yang diberikan dengan dibimbing langsung oleh trainer. 
Memudahkan Anda dalam menerapkan konsep penjualan secara jelas melalui 
diskusi bersama trainer. Jadwal kursus juga tidak kaku, Anda bisa memilih jadwal 
sesuai dengan waktu luang (pastinya sudah disepakati bersama trainer). Selain 
itu tersedia modul pembelajaran dan sertifikat juga. Ayo daftar sekarang juga 
kursus digital marketing bersama kami! 


DIGITAL MARKETING 


Pemasaran yang dilakukan secara online melalui platform digital dan 
menggunakan internet bisa disebut sebagai digital marketing. Platform yang 
digunakan bisa berupa sebuah website, sosial media atau bahkan menggunakan 
email untuk menawarkan produk bisnis yang dimiliki. Selain itu, digital marketing 
memanfaatkan fungsi dari inbound marketing yang berarti metodologi bisnis 
yang dapat menarik pelanggan dengan membuat konten dan testimoni dari 
konsumen atau pelanggan. Cara ini merupakan taktik yang memiliki prospek luar 
biasa berkualitas dalam menyebarkan informasi bisnis kepada audiens atau 
khalayak umum. 


KURSUS MARKETING DI FLASHCOM 


Kursus digital marketing tersedia di Flashcom Indonesia, tepat untuk Anda yang 
ingin memulai bisnis dengan memanfaatkan platform konten sosial media. Kami 
dapat membantu pola pikir marketing Anda dengan mengutamakan prinsip kerja 


inbound marketing. Lalu apakah bisa kursus ini diikuti untuk memperluas 
keahlian dalam membuat konten pemasaran? Tentu saja bisa! Mulai dari pemula 
hingga mahir dapat mengikuti kursus ini, karena standar kompetensi 
pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 


MATERI KURSUS 


Disini Anda akan mempelajari cara mengoptimalkan situs website Anda 
menggunakan Search Engine Optimization (SEO). Kemudian Anda dapat 
membuat strategi dengan akun media sosial organik dalam meningkatkan brand 
awareness dan follower. Hal tersebut berguna untuk membangun kepercayaan 
konsumen terhadap produk Anda. Selain itu Anda dapat memperkuat bisnis 
dengan mempelajari strategi iklan sesuai dengan yang ditargetkan kepada 
audiens. 


MANFAAT MENGIKUTI KURSUS BERSERTIFIKAT 


Meningkatkan pengetahuan digital membuat Anda mudah dalam menemukan 
sebuah pekerjaan, menunjang karir yang cemerlang dan kemudahan dalam 
proses kenaikan jabatan. Mendapatkan sertifikasi keahlian digital marketing 
menunjukkan kepada rekruiter bahwa Anda memiliki motivasi yang kuat dalam 
belajar, pribadi yang kompeten dan menguasai bidang pemasaran online serta 
pemahaman konsep yang jelas. Hal itu menjadikan suatu bentuk dari kualitas 
diri Anda sendiri. Pastinya dengan keterampilan dan keahlian baru dapat 
meningkatkan peluang pekerjaan sesuai dengan yang Anda inginkan. Sertifikat 
yang Anda peroleh dapat dicantumkan dalam Curriculum Vitae (CV) dan 
diunggah ke dalam sosial media, terutama profil Linkedin Anda. 


Daftar untuk kursus pemasaran digital Flashcom Indonesia dan rasakan 
kesenangan belajar digital dengan pelatih kami yang berpengalaman. Hubungi 
customer service kami melalui telepon atau WhatsApp di 0816 1500 8008. 


